



PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2019 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 6 MAKASSAR 

Sekretariat: Jl Prof. Dr !r. Sutami No. 4 M'akassar 

I. PENDAHULUAN 

PMR PMI UNIT 206 SMAN 6 Makassar berdiri sejak 2 Februari 
1984, PMR SMAN 6 Makassar unit 206 telah eksis dalam begitu 
banyak kegiatan sosial kemanusian. Palang Merah Remaja SMA 
Negeri 6 Makassar Unit 206 adalah salah satu wadah yang dimana 
salah satu yang berdiri dilingkungan sekolah. Maka dari itu PMR SMA 
Negeri 6 Makassar Unit 206 makassar dituntut untuk aktif dalam 
penyelenggaraan program-program dibidang kemanusiaan, hal 
tersebut tetap dilaksanakan termasuk salah satunya 
memperingati hari lahir PMR SMA Negeri 6 Makassar Unit 206 yang 
mana akan dilaksanakan berbagai item. 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

• Juknis ini dibuat sebagai penunjang kelancaran kegiatan 
lomba. 

• Juknis ini dibuat dengan harapan bahwa segenap komponen 
yang terkait dalam kegiatan ini dapat mengetahui dan 
memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. 

III. DASAR PEMIKIRAN 

• Dalam rangka Milad ke XXXV PMR SMA Negeri 6 Makassar 
Unit 206. 

• Berdasarkan program Kerja pengurus PMR SMA Negeri 6 
Makassar Unit 206 periode 2018-2019. 

• 

IV. Persyaratan peserta 
A. Persyaratan umum 

• Setiap sekolah hanya dapat mengutus maksimal 2 kontingen 
(team). 

• Setiap 1 kontingen beranggotakan 23 orang. 

• Setiapkontingen akan dikenakan biaya administrasi sebesar 
Rp. 10.000/orang danakan di tukarkandengankupon Door Prize. 

• Lomba dimulai pada tanggal 2-6 Januari 2019. 

• Pendaftaran berakhirpadatanggal 2 Januari 2019. 

• Peserta masih terdaftar sebagai siswa/siswi dananggota PMR 
aktif di sekolah yang bersangkutan. 







PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2019 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 6 MAKASSAR 


Sekretariat: Jl Prof. Dr. !r. Sutami No. 4 M'akassar 


• Penilaian dan penetapan juara umum didasarkan pada 
akumulasi poin yang di peroleh dari seluruh cabang lomba, 
dengan penjabaran sebagai berikut: 


Lomba Juara I :4 

Juara II :3 

Juara III :2 

Lomba Cleaning Camp 
Juara I : 3 

Juara II : 2 

Juara III : 1 


• Penetapan juara umum berdasarkan akumulasi poin, 
kelengkapan administrasidanrekapannilailomba Cleaning 
Camp. 

B. Kelengkapan Administrasi 

• Mengisi formulir pendaftaran sekolah. 

• Melampirkan foto copy KTA. 

• Menyetor foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar. 

C. Bina Damping 

• Siswa (i) atau alumni sekolah masing - masing yang di 
mandatkan dari sekolah. 

• Tiap sekolah mengirim minimal satu orang per kontingen. 

• Menyetor foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar. 

• Menggunakan atribut selama kegiatan berlangsung. 

D. Pembina 

• Guru/Staf administrasi yang dimandatkan oleh kepala sekolah. 

• Tiap sekolah mengutus 1 orang pembina. 

• Menyetor foto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar. 









PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2019 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 6 MAKASSAR 

Sekretariat: Jl Prof. Dr !r. Sutami No. 4 M'akassar 

E. Item Lomba 

1. Pertolongan Pertama 

• Lomba ini diikuti oleh PMR WIRA dan MADYA. 

• Peserta terdiri dari 3 orang (Putra, putri atau campuran). 

• Peserta akan dikarantina sebelum lomba di mulai. 

• Setiap peserta pertolongan pertama wajib mengikuti tes 
tertulis. 

• Waktu tes tertulis hanya 30 menit. 

• Untuk peserta yang mengikuti tes tertulis akan lakukan 
akumulasi poin untuk lolos ke pos pertolongan. Apabila 
peserta melebihi 30 tim maka akan dilakukan sistem babakan 
penyisihan dan yang lolos dari teori akan dilakukan tes praktek 

• Urutan tampil setiap tim akan digunakan sistem acak. 

• Pemilihan dandru akan dilakukan sistem acak. 

• Peserta pertolongan pertama akan melewati pos yang terdiri 
dari: 

1. Transit 1 

2. Pertolongan 

3. Rumah sakit (khusus wira) 

• Waktu 

> Pertolongan : 10 menit untukWIRA dan 12menituntuk 
MADYA 

> Rumah sakit: 150 Detik 

• Peralatan disiapkan oleh panitia kecuali APD, pinset, penlight, 
dan termometer. 

• Pemakaian APD dilakukan di transit 1. 

• Kartu luka dan pasien akan disediakan oleh panitia. 

• Materi yang diperlombakan berdasarkan materi pertolongan 
pertama edisi 2008. 

• Penilaian bersifat terbuka. 

• Hal-Hal yang belum diatur pada petunjuk teknis ini, akan diatur 
berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 







PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2019 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 6 MAKASSAR 

Sekretariat: Jl Prof. Dr !r. Sutami No. 4 M'akassar 

2. Rangking 1 

• Lomba ini diikuti oleh PMR WIRA dan MADYA. 

• Masing-masing sekolah mengirim 1 orang putra/putri. 

• Lomba ini terdiri dari 3 babak, yaitu: 

1. Babak penyisihan yang diikuti oleh seluruh peserta dan 
akan menjawab 50 soal pilihan ganda secara online 
(berdasarkan dashboard di Online System). 

2. Babaksemi final yang diikutioleh Top 9 dan akan menjawab 
25 soal secara online, 3 Tim (hasilnya real time berdasarkan 
kecepatan & ketepatan). 

3. Babak Final yang akan diikuti 3 Tim yang terdiri dari 
pemenang masing-masing putaran dan menjawab 25 soal 
secara online (hasilnya real time berdasarkan kecepatan & 
ketepatan). 

4. Hal-Hal yang belum diatur pada petunjuk teknis ini, akan 
diatur berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 

3. Dapur Kreasi 

• Lomba ini diikutioleh PMR WIRA dan MADYA. 

• Peserta terdiri dari 3 orang (putra,putri atau campuran). 

• Menu masakan ditentukan oleh panitia, 1 resep untuk wira dan 
1 resep untuk madya. 

• Menu masakan akan diberitahukan seminggu sebelum lomba 
berlangsung. 

• Akan dilakukan karantina alat selama 60 menit sebelum lomba 
dimulai. 

• Bumbu yang dipakai tidak boleh menggunakan bumbu instant. 

• Peralatan dan perlengkapan lomba seluruhnya disiapkan oleh 
peserta. 

• Tidak diperkenankan menggunakan alat elektronik. 

• Peserta akan diberi durasi waktu untuk memasak selama 120 
menit, dan sudah termasuk plating. 

• Penilaian dilakukan secara tertutup. 

• Hal-Hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan 
diatur berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 










PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2019 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 6 MAKASSAR 

Sekretariat: J i Prof. Dr !r. SutamiNo. 4 M'akas sar 


4. Pasang Bongkar Tandu 

• Lomba ini diikuti oleh PMR WIRA dan MADYA. 

• Peserta setiap kontingen terdiri dari 1 pasang peserta (Putra, 
Putri atau Campuran). 

• Lomba ini terdiri dari 2 babak yaitu: 

> Babak penyisihan 

> Babak final 

• Penilaian bersifat tertutup. 

• Penilaian meliputi: 

a) Kerapihan 

b) Kekuatan 

c) Kekompakan 

d) Kesalahan 

e) Waktu 

• Peralatan Lomba 

a) Induk Bambu: Panjang 

Diameter 

b) Anak Bambu: Panjang 

Diameter 

c) Tali: 4 Utas, dengan panjang tali 6,5 - 7 Meter 

• Ukuran kotak 

> Babak penyisihan : 260 x 100 cm 

> Babak final : 240 x 90 cm 

• Penentuan juara berdasarkan sistem akumulasi poin 

• Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan di 
atur berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 


= min 220 cm 
= min 5 cm 
= min 60 cm 
= min 5 cm 


5. Daur ulang 

• Lomba ini diikuti oleh PMR WIRA dan MADYA. 

• Setiap tim terdiri dari 3 orang (putra, putri atau campuran). 

• Bahan dasar pembuatan dari produk the Javana atau produk 
wing food lainnya. 

• Peserta diberikan kebebasan untuk menampilkan hasil 
kreatifitas masing-masing tim. 

• Durasi waktu untuk pembuatan maksikmal 3 jam. 

• Hasil karya dari masing-masing tim akan dikumpul dan 





PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2019 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 6 MAKASSAR 

Sekretariat: Jl Prof. Dr !r. Sutami No. 4 M'akassar 

dipresentasikan. 

• Setiap tim harus mengutus satu perwakilan untuk 
mempresentasikan hasil karya dari tim masing-masing. 

• Durasi waktu presentase maksimal 5 menit. 

• Karantina alat dilakukan 1 jam sebelum lomba dimulai. 

• Penilaian meliputi: Bahan, Kreatifitas, Fungsi dan kerapian dari 
hasil karya yang dibuat. 

• Hal-Hal yang belum diatur pada petunjuk teknis ini, akan diatur 
berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 

6. FunGames 

• Lomba ini diikuti oleh PMR WIRA dan MADYA. 

• Peserta terdiri dari 4 orang (putra, putri atau campuran). 

• Lomba ini bersifat umum. 

• Lomba ini terdiri dari 3 babak yaitu: 

> Babak penyisihan 

> Babak semi final 

> Babak final 

• Sistem penilaian akan dilakukan akumulasi waktu. 

• Teknis peraturan lomba akan diberitahukan sebelum lomba 
dimulai. 

• Drawing akan dilakukan sebelum lomba di mulai. 

• Hal-hal yang belum diatur pada petunjuk teknis ini, akan diatur 
berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 

7. Tari Kreasi Indonesia 

• Lomba ini diikuti oleh PMR WIRA dan MADYA. 

• Peserta minimal 3 orang (putra, putri atau campuran). 

• Tarian yang dipentaskan harus berupa tarian yang berasal dari 
Indonesia. 

• Sinopsis dibacakan sebelum lomba berlangsung (oleh MC 
atau salah satu kontingen). 

• Waktu membacakan sinopsis Maksimal 2 menit. 

• Durasi pementasan 3-8 Menit. 

• Urutan tampil akan menggunakan sistem acak. 







PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2019 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 6 MAKASSAR 

Sekretariat: Jl Prof. Dr !r. Sutami No. 4 M'akassar 

• Musik dikumpul 1 hari sebelum lomba dimulai. 

• Tarian yang dibawakan harus sesuai dengan pakaian. 

• Panitia hanya menyediakan sound system. 

• Penilaian meliputi: 

> Busana 

> Kekompakan 

> Kreatifitas gerakan 

> Koreografi 

> Ekspresi 

> Penguasaan panggung 

• Musik tidak termasuk penilaian. 

• Jika tarian yang dipentaskan melebihi durasi waktu yang 
diberikan, maka dikenakan pengurangan poin. 

• Hal-Hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan 
diatur berdasarkan kesepakatan pada technical meeting. 

8. Cleaning Camp 

• Pesertalombacleaning camp memilikiketuakontingen yang 
bertugasmengkordinirkontingennya dalamhallombacleaning 
camp. 

• Pesertalombacleaning camp wajib menata dan membersihkan 
camp masing-masing. 

• Lokasikegiatan KNPI Sudiang. 

• Penilaiandilakukansetiaphariselamakegiatanberlangsung. 

• Hal-hal yang belum di aturdalampetunjukteknisini, akan di 
aturberdasarkankesepakatanpada technical meeting. 

F. Technical Meeting 

Untuk mendukung lancarnya kegiatan ini, maka setiap sekolah 
harus mengirimkan maksimal 2 orang utusan untuk mengikuti 
technical meeting yang dilaksanakan pada : 








PANITIA PELAKSANA 

GEBYAR MERAIH PRESTASI DALAM AKSI KEPALANGMERAHAN 2019 
PMR PMI UNIT 206 SMAN 6 MAKASSAR 


Sekretariat: Jl Prof. Dr. !r. Sutami No. 4 Makas s ar 



Technical Meeting I 
Tanggal 
Pukul 
Tempat 

Technical Meeting II 
Tanggal 
Pukul 
Tempat 


: 9 Desember 2018 
:13.00 Wita 
:WarkopTetta Ode 

: 2 Januari 2019 
: 19.00 Wita 
: KNPI Sudiang 


G. Fasilitas Peserta 

1. Id card Peserta 

2. Tropy 

3. Sertifikat 

4. Plakat 

5. Doorprize 

6. Dana Pembinaan 


> Juara I 

> Juara II 

> Juara III 


Rp. 100.000 
Rp. 75.000 
Rp. 50.000 


H. Penutup 

Demikianlah petunjuk teknis pelaksana lomba GEMPAR#5 
(Gebyar Meraih Prestasi dalam Aksi Kepalangmerahan) PMR PMI 

tingkat wira - madya se Sul-Sel tahun 2019 ini disusun untuk 
dijadikan pegangan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan 
tersebut. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan 
diatur kemudian. Semoga tuhan yang maha esa meridhoi segala 
aktivitas kemanusiaan kita. 

CP: Nurwana(08981539440) 

Nur Hidayat (081355067211) 

Arham Apo (085299066083) 






MAROS 


PETA LOKASI 
KEGIATAN GEMPAR #5 


BANDAR UDARA INTERNASIONAL 
SULTAN HASANUDDIN 



PASAR DAYA 


KEGIATAN) 



ffk Nurwana 

w 08981539440 

Arham Apo 

085299066083 

B Nurhidayat 

8 081355067211 


Googlc Maps 










